
IAI AL-GOLAM 
MALANG 


INSTITUT AGAMA ISLAM 

IAI AL-QOLAM 

Jl. Raya Pulat Lor Gondangtegi Mafang Jawa Timur 65174 Telepon/Faximile (0341-678661) 

Web www.alqolam.ac.id Email : iaialqolam@yahoo.com 


Fakullas Dakwah : Fakultas Syari’ah : Fakultas Tarbiyah : 

. Kcnumitasi Pcnyiaran islam - Almal Al-Syakhsyiyyah - Pendidikan Ägama Islam - Tadris Bahasa Indonesia 

__- H«k»m Ekonomi Syari‘ah - Pendidikan Guru Raudlalul Athfal - Tadris Bahasa Inggris 


PENGUMUMAN 

Nomor : B.06/IAI.Q / Vj .VIII 2020 


Berdasarkan keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 2581 Tahun 2020 tentana 

Piogram Kartu Indonesia Pintai Kuliah Rekrutnien Baru Perguruan Tinssi Keauamaan Islam 

Tahun Anggaran 2020, maka pinipinan IAI AI-QoIam membuka pendaftaran baai mahasiswa vana 

berminat dengan persyaratan sebagai berikut: 

1. Mengisi Formulir pendaftaran yang telah disediakan (silahkan download di Web). 

2, Foto copy KTP dan Kartu Keluarga sebanyak 3 (tiga) lembar. 

j. Foto copy Kartu Indonesia Pintar untuk PIP Kartu Keluarga Sejahtera untuk PKH. Kartu 
Jakarta Pintar (KJP) sebanyak 3 (tiga) leinbar. 

4. Pas foto berwama ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar. 

5. Foto copy raport semester 1 (satu) s.d 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala 
Madrasah/Sekolah sebanyak 3 (tiga) lembar. 

6. Foto copy ijazah beserta transkip nilai yang dilegalisir oleh Kepala Madrasah Sekolah 
sebanyak 3 (tiga) lembar. 

7. Mahasiswa baru lulusan M A/M AK/D iniyali Fomial SMA/sederajat angkatan tahun 2018. 
tahun 2019, dan tahun 2020. 

8. Menunjukkan prestasi (karva) yang telah dicapai di SLTA dibuktikan dengan sertifikat atau 
surat keterangan lainnya. 

9. Foto copy Rekening Listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan atau bukti 
pembayaran PBB (< apabila mempunyai bukti pembayaran ) dari orang tua/waü sebanvak 3 
(tiga) lembar. 

10. Menunjukkan penghasilan orang tua/wali bagi calon penerima yang tidak memiliki Kanu 
Indonesia Pintar untuk PIP/Kartu Keluarga Sejahtera untuk PKH Kartu Jakarta Pintar (form 
bisa di download di Web). 

1 1 . Menandatangani Pakta Integritas (Jika sudab di teri ma). 

12. Mampu membaca Al-Quran. 

13. Penerima Program KIP Kuliah hanya diperuntukan bagi mahasiswa vana BELUM 
MEN1KAH dan bersedia TIDAK MENIKAH selama menerima bantuan KIP Kuliah 
(dibuktikan dengan surat pernyataan). 

14. Menyertakan foto rumah berwama (tarnpak dari depan. ruang keluarga. sisi kanan rumah. 
sisi kiri rumah, dapur). 

15. Program KIP Kuliah ini diperuntukan untuk Prodi KP1, AS dan Tadris Mate mati ka. 

16. Program KIP Kuliah ini hanya untuk mahasiswa baru Tahun 2020. 

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, alas perhatiannya disampaikan terimakasih. 



g, 24 Agustus 2020 


annnad Adib, M.A 
.2105106301 
















